SURAT PERNYATAAN CALON SANTRI 

ISLAMIC CENTRE BIN BAZ T.A. 2013/2014 
KARANGGAYAM, SITIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL, YOGYAKARTA 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, calon santri: 

Nama 

Marhalah/Klas 
Tempat/Tgl. Lahir 
Nomor Pendaftaran 
Alamat asal 


MENYATAKAN 

1. Sanggup mematuhi peraturan dan tata tertib Islamic Center Bin Baz 

2. Sanggup menjaga nama baik pribadi dan Islamic Center Bin Baz. 

3. Sanggup menerima dengan ikhlas fasilitas yang diberikan oleh Islamic Center Bin Baz. 

4. Sanggup melaksanakan amanah yang diberikan sebagai santri. 

5. Sanggup menerima dengan ikhlas sanksi yang diberikan, apabila melanggar tata 
tertib Islamic Center Bin Baz. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dari pihak 
manapun. 


Mengetahui: 

Orang Tua/Wali Pembuat pernyataan 

Nama Santri 


